Penilaian Pembelajaran IPS Kelas 58 MI NU TBS Kudus 


Nama Lengkap : Nomor : 


1) Pernyataan yang tepat tentang letak astronomis Indonesia berikut ialah .... 
(a) seluruh wilayah Indonesia terletak di lintang utara 
(b) seluruh wilayah Indonesia terletak di lintang utara 
(c) seluruh wilayah Indonesia terletak di bujur barat 
(d) seluruh wilayah Indonesia terletak di bujur timur 
Letak astronomis Indonesia berada di: 


2 


~o 


Indonesia dilalui oleh garis khatulistiwa yang mengakibatkan beriklim ... . 
(a) tropis 

(b) subtropis 

(c) sedang 

(d) dingin 

Sehingga memiliki dua musim yaitu: 


3 


o 


Pernyataan yang tepat tentang letak geografis Indonesia berikut ialah ... . 
(a) Indonesia terletak di 6? LU - 11” LS 

(b) Indonesia terletak di 95° BT - 1419 BT 

(c) Indonesia terletak di antara Benua Asia dan Australia 

(d) Indonesia terletak di antara Samudera Pasifik dan Atlantik 

Letak geografis Indonesia berada disebelah timur samudera: 


4 


o 


Letak geografis Indonesia memengaruhi perubahan musim yang terjadi setiap ... bulan sekali. 
(a) 3 

(b) 6 

(c) 9 

(d) 12 


Perubahan tersebut disebabkan oleh angin: 


5 


o 


Pepohonan lebat dan lembab merupakan ciri flora di kawasan ... . 
(a) Asiatis 

(b) Peralihan 

(c) Australis 

(d) Tengah 


Kawasan ini dengan sebelahnya dibatasi oleh garis: 


MI NU TBS Kudus | 1443-4 H. / 2022-3 M. | IPS | Kelas 5B | 1 


6) Cendrawasih merupakan salah satu fauna dari kelompok 
(a) Asiatis 
(b) Peralihan 
(c) Australis 
(d) Tengah 


Kawasan ini dengan sebelahnya dibatasi oleh garis: 


7 


~o 


Wilayah perairain yang lebih luas daripada daratan membuat Indonesia termasuk negara ... . 
(a) agraris 

(b) maritim 

(c) zamrud khatulistiwa 

(d) megabiodiversitas 


Salah satu potensi sesuai dengan hal ini ialah: 


8 


No 


Keragaman budaya di Indonesia yang tidak dirawat dengan baik dapat menimbulkan ... . 
(a) perkembangan warisan budaya 

(b) pertumbangan budaya khas 

(c) pertambahan keseragaman budaya 

(d) pengurangan keberagaman budaya 

Salah satu contohnya ialah: 


9 


No 


Salah satu dampak positif dari keragaman suku yang terdapat di Indonesia ialah ... . 
(a) mayoritas warga negara beragama Islam 

(b) terjadi kepadatan penduduk di Pulau Jawa 

(c) memiliki budaya yang sangat seragam 

(d) terdapat banyak bahasa daerah 


Karena itu dalam berkomunikasi warga negara harus menjunjung tinggi: 


10) Indonesia termasuk negara yang mendapat pancaran sinar Matahari selama satu tahun. Salah 
satu cara untuk memanfaatkan anugerah ini ialah ... 
(a) mengembangkan kebijakan impor bahan bakar minyak 
(b) menumbangkan potensi ekspor pertanian beras 
(c) mengembangkan teknologi pembangkit listrik tenaga surya 
(d) menumbangkan industri pengolahan garam 


Pemanfaatan tersebut termasuk dampak terdahap: 


Selamat Berjuang 9 


MI NU TBS Kudus | 1443-4 H. / 2022-3 M. | IPS | Kelas 5B | 2 


